Kompetensi Inti Kurikulum 2013 


Struktur kurikulum PAUD memuat program-program pengembangan 
yang mencakup: 


a. nilai agama dan moral, 


b. fisik-motorik, 

c. kognitif; 

d. bahasa; 

e. sosial-emosional: dan 
f. seni. 


Kompetensi Inti Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan 
gambaran pencapaian Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan 
Anak pada akhir layanan PAUD usia 6 (enam) tahun. 

Kompetensi Inti mencakup: 

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual. 

2. Kompetensi Inti-2 (Kl-2) untuk kompetensi inti sikap sosial. 

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan. 

4. Kompetensi Inti-4 (Kl-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 


Uraian tentang kompetensi PAUD dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 





KOMPETENSI INTI 


Kl-1 Menerima ajaran agama yang dianutnya 








KI-2 (Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan 
estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu 
bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati 
dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik,dan 
teman 

KI-3 (Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, 
teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain dan 
satuan PAUD dengan cara: mengamati dengan indra (melihat, 
mendengar, menghidu, merasa, meraba): menanyaj 




















mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan 
melalui kegiatan bermain 








Kl-4 (Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan 
dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara 
produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak 
berakhlak mulia 











